WikipediA 

Bahasa Faroe 


Bahasa Faroe (foroyskt [' fo: Jist]) adalah bahasa Nordik 
Barat atau Skandinavia Barat yang digunakan oleh sekitar 
80.000 orang dalam dua kelompok utama: sekitar 48.000 di 
Kepulauan Faroe dan sekitar 25.000 di Denmark. Terdapat 
juga sekitar 5.000 penutur di Islandia. Bahasa ini adalah 
salah satu dari tiga bahasa Skandinavia insular yang 
diturunkan dari bahasa Norse Kuno, yaitu bahasa yang 
dituturkan di Skandinavia pada Era Viking, lainnya adalah 
Islandia dan yang pupusnya Nom, yang diperkirakan 
sebagian besar dapat dipahami dengan bahasa Faroe. 


Bahasa Faroe (foroyskt) 


Dituturkan 

di: 

Kepulauan Faroe, Denmark 


Jumlah 

penutur: 

60.000 - 80.000 

Rumpun 

Indo-Eropa 

bahasa: 

Jermanik 

Jermanik Utara 

Skandinavia Barat 

Faroe 


Bahasa 

resmi: 


Status resmi 


Kepulauan Faroe 


Diatur Foroyska malnevndin (http://w 

oleh: ww.fmn.fo/malnevndin/about.ht 


m) 



i > 

* i 

* M ft 

3 M- 

% £ / 

i S 4 J 

C > ■ T 

M i $ j * 

BicLn: iri 

_r i- 

T*b 

Q W 1 

R |T T 

V 1 0 ? 

K r> 

*+ 

f 




e*» 

A S D 

P 0 H 

J K L M 

e - 

Li>rl 





t 

> Z X 

£ f B 

V M 

i 


< l 




Qd 

Al 


ai a 

cm 


Papan ketik komputer bahasa Faroe. 


Wikipedia juga 
mempunyai edisi 
Bahasa Faroe 


Diperoleh dari "https://id.wikipedia.Org/w/index. php?title=Bahasa_Faroe&oldid=15050107" 


Halaman ini terakhir diubah pada 5 Mei 2019, pukul 19.31. 

Teks tersedia di bawah Lisensi AtribusFBerbagiSerupa Creative Commons; ketentuan tambahan mungkin berlaku. 
Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. 













































